SILABI MAT AKULIAH 



Kelompok Matakuliah 

Matakuliah 

Jurusan 

Kode Matakuliah 
SKS 

Standar kompetensi 



Konsentrasi 

Manajemen Ziswaf di Indonesia 
al-Ahwal al-Syakhshiyyah 
21420 
2 

Mahasiswa memperoleh pengetahuan tentang permasalahan sekitar pengelolaan ZISWAF di masyarakat. Berbagai permasalahan 
teknis administratif dalam pengelolaan ZISWAF akan dikupas dalam mata kuliah ini. Dengan demikian, mahasiswa akan memiliki 
wawasan yang luas tentang model manajemen ZISWAF, khususnya dalam konteks keindonesiaan. 



No 


Kompetensi Dasar 


Materi Pokok 


Pengalaman 
Bela jar 


Indikator 


Strategi 
Bela jar 


Penilaian 


Alokasi 

Waktu 


Sumber/ 

Bahan/Alat 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


1 


Tatap Muka: 1 


















Memahami pengertian, 
dasar hukum dan 
hikmah ZISWAF 


Pengertian, dasar 
hukum dan hikmah 
ZISWAF 


Mendiskusikan 
pengertian, dasar 
hukum dan hikmah 
ZISWAF 


Mampu 
menjelaskan 
pengertian, dasar 
hukum dan 
hikmah ZISWAF 


-Brain- 

storming 

-Discussion 


Keaktifan 

dalam 

berdiskusi 


1 kali 
pertemuan 


Sudirman, 2007, Zakat dalam Pusaran 
Arus Modernitas, Malang: UIN Press, 
hal. 1-30; Tulus dkk., 2007, Fikih 
Wakaf Jakarta: Departemen Agama; 
Al-Kabisi, 2004, Hukum Wakaf, 
Jakarta: Dompet Dhuafa dan IIMaN; 
Wahbah al-Zuhayly, 2000, Zakat 
Kajian Berbagai Mazhab, Bandung: 
Remaja Rosda Karya. 


2 


Tatap Muka: 2 


















Memahami Syarat dan 
Rukun ZISWAF 


Syarat dan Rukun 
ZISWAF 


Memaparkan 
Syarat dan Rukun 
ZISWAF 


Mampu 

menyajikan Syarat 
dan Rukun 
ZISWAF 


-Information 

Search 

-Discussion 

-Concept 

Mapping 


Ketepatan 

penyajian 

informasi 

dan 

penguasaan 

materi 


1 kali 
pertemuan 


Sudirman, 2007, Zakat dalam Pusaran 
Arus Modernitas, Malang: UIN Press; 
Tulus dkk., 2007, Fikih Wakaf 
Jakarta: Departemen Agama; Al- 
Kabisi, 2004, Hukum Wakaf, Jakarta: 
Dompet Dhuafa dan IIMaN; Wahbah 
al-Zuhayly, 2000, Zakat Kajian 
Berbagai Mazhab, Bandung: Remaja 
Rosda Karya. 


3 


Tatap Muka: 3 

















1 







Memahami sejarah 
ZISWAF dalam Islam 
dan dalam konteks 
Indonesia serta 
perundang-undangan 
yang berlaku di 
Indonesia 


Sejarah ZISWAF 
dalam Islam dan 
dalam konteks 
Indonesia serta 
perundang- 
undangan yang 
berlaku di 
Indonesia 


Sejarah ZISWAF 
dalam Islam dan 
dalam konteks 
Indonesia serta 
perundang- 
undangan yang 
berlaku di 
Indonesia 


Mampu 
menyajikan 
sejarah ZISWAF 
dalam Islam dan 
dalam konteks 
Indonesia serta 
perundang- 
undangan yang 
berlaku di 
Indonesia 


-Information 

Search 

-Discussion 

-Concept 

Mapping 


Ketepatan 

penyajian 

informasi 

dan 

penguasaan 

materi 


1 kali 
pertemuan 


Sudirman, 2007, Zakat dalam Pusaran 
Arus Modernitas, Malang: UIN Press; 
Tulus dkk., 2007, Fikih Wakaf 
Jakarta: Departemen Agama, Al- 
Kabisi, 2004, Hukum Wakaf Jakarta: 
Dompet Dhuafa dan iiMaN. 


4 


Tatap Muka: 4 


















Memahami 
permasalahan 
manajemen dan 
administrasi ZISWAF 
di Indonesia 


Permasalahan 
manajemen dan 
administrasi 
ZISWAF di 
Indonesia 


Menelusuri 
beberapa referensi 
tentang 
Permasalahan 
manajemen dan 
administrasi 
ZISWAF di 
Indonesia dan 
memaparkan 
temuannya 


Menjelaskan 
Permasalahan 
manajemen dan 
administrasi 
ZISWAF di 
Indonesia 


-Library 

research 

-Concept 

Mapping 

-Discussion 


Ketepatan 

penyajian 

informasi 

dan 

penguasaan 

materi 


1 kali 
pertemuan 


Muhyar Fanani, 2010, Berwakaf tak 
Harus Kay a, Semarang: Walisongo 
Press; Tuti A. Nadjib dan Ridwan al- 
Makasary, 2006, Wakaf Tuhan, dan 
Agenda Kemanusiaan, Jakarta:CRCS 
UIN Jakarta. 


5 


Tatap Muka: 5 


















Memahami konsep 
Zakat Investasi dan 
menerapkannya dalam 
kehidupan 


Zakat Investasi 


Menelusuri 
beberapa referensi 
tentang Zakat 
Investasi 


Menjelaskan 

konsep Zakat 

Investasi, 

menunjukkan 

contohnya, dan 

menjelaskan 

proses 

istimbathnya 


-Information 

Search 

-Concept 

Mapping 

-Discussion 


Ketepatan 

penyajian 

informasi 

dan 

penguasaan 

materi 


1 kali 
pertemuan 


Sudirman Hasan, 2011, Wakaf Uang 
dalam Perspektif Fikih, Hukum Islam, 
dan Manajemen , Malang: UIN Malang 
Press; Chaidar S. Bamualim dan Irfan 
Abubakar, 2005, Revitalisasi 
Filantropi Islam, Studi Kasus 
Lembaga Zakat dan Wakaf di 
Indonesia, Jakarta: Pusat Budaya dan 
Bahasa; Hamid Abidin (ed), 2004, 
Reinterpretasi Pendayagunaan Z1S, 
Jakarta: Piramedia; Eri Sudewo, 2004, 
Manajemen Zakat, Jakarta: Institut 
Manajemen Zakat. 



2 





6 


Tatap Muka: 6 


















Memahami Pergeseran 
Konsep Muzakki dan 
Mustahiq di Era 
Modem dan 
menerapkannya dalam 
kehidupan 


Pergeseran Konsep 
Muzakki dan 
Mustahiq 


Melakukan 
penelusuran 
terhadap referensi 
tentang Pergeseran 
Konsep Muzakki 
dan Mustahiq dan 
memaparkan 
temuannya 


Menjelaskan 

Pergeseran 

Konsep Muzakki 

dan Mustahiq 

dengan 

menunjukkan 

contohnya 


-Library 

research 

-Concept 

Mapping 

-Discussion 


Ketepatan 

penyajian 

informasi 

dan 

penguasaan 

materi 


1 kali 
pertemuan 


Chaidar S. Bamualim dan Irfan 
Abubakar, 2005, Revitalisasi 
Filantropi Islam, Studi Kasus 
Lembaga Zakat dan Wakaf di 
Indonesia, Jakarta: Pusat Budaya dan 
Bahasa. Sudirman Hasan, 2011, Wakaf 
Uang dalam Perspektif Fikih, Hukum 
Islam, dan Manajemen , Malang: U1N 
Malang Press. 


9 


Tatap Muka: 7 


















Memahami Model 
manajemen dan 
administrasi modem 
dalam Z1SWAF di 
Yayasan Dana Sosial 
al-Falah Malang 


Model manajemen 
dan administrasi 
modern dalam 
Z1SWAF: 

Yayasan Dana 
Sosial al-Falah 
Malang 


Melakukan analisis 
tentang model 
manajemen dan 
administrasi 
modern dalam 
Z1SWAF di 
Yayasan Dana 
Sosial al-Falah 
Malang 


-Mampu 
melakukan 
penelitian 
dengan benar 
-Mampu 
menyajikan 
laporan 

penelitian secara 
tepat dan akurat. 


-Library 

research 

-Concept 

Mapping 

-Discussion 


Ketepatan 

penyajian 

informasi 

dan 

penguasaan 

materi 


1 kali 
pertemuan 


Hasil Observasi dan Wawancara 


8 


Tatap Muka: 8 


UTS 














9 


Tatap Muka: 9 


















Memahami Model 
manajemen dan 
administrasi modem 
dalam Z1SWAF di 
Baitul Mai 
Hidayatullah Malang 


Model manajemen 
dan administrasi 
modern dalam 
Z1SWAF: Baitul 
Mai Hidayatullah 
Malang 


Melakukan 
Analisis tentang 
model manajemen 
dan administrasi 
modern dalam 
Z1SWAF di Baitul 
Mai Hidayatullah 
Malang 


-Mampu 
melakukan 
penelitian 
dengan benar 
-Mampu 
menyajikan 
laporan 

penelitian secara 
tepat dan akurat. 


-Discussion 

-Analysing 


Ketepatan 
Analisis dan 
Identifikasi 


1 kali 
pertemuan 


Hasil Observasi dan Wawancara 


10 


Tatap Muka: 10 


















Memahami model 
manajemen dan 
administrasi modem 


Model manajemen 
dan administrasi 
modern dalam 


Melakukan 
Analisis tentang 
model manajemen 


-Mampu 

melakukan 

penelitian 


-Discussion 

-Analysing 


Ketepatan 
Analisis dan 
Identifikasi 


1 kali 
pertemuan 


Hasil Observasi dan Wawancara 



3 







dalam Z1SWAF: Lazis 
Sabilillah Malang 


Z1SWAF: Lazis 
Sabilillah Malang 


dan administrasi 
modern dalam 
ZlSWAFdi Lazis 
Sabilillah Malang 


dengan benar 
-Mampu 
menyajikan 
laporan 

penelitian secara 
tepat dan akurat. 










11 


Tatap Muka: 11 


















Memahami model 
manajemen dan 
administrasi modem 
dalam Z1SWAF di 
Rumah Zakat 
Indonesia Malang 


Model manajemen 
dan administrasi 
modern dalam 
Z1SWAF: Rumah 
Zakat Indonesia 
Malang 


Melakukan 
Analisis tentang 
model manajemen 
dan administrasi 
modern dalam 
Z1SWAF di Rumah 
Zakat Indonesia 
Malang 


-Mampu 
melakukan 
penelitian 
dengan benar 
-Mampu 
menyajikan 
laporan 

penelitian secara 
tepat dan akurat. 


-Discussion 

-Analysing 


Ketepatan 
Analisis dan 
Identifikasi 


1 kali 
pertemuan 


Hash Observasi dan Wawancara 


12 


Tatap Muka: 12 


















Memahami model 
manajemen dan 
administrasi modem 
dalam Z1SWAF di 
Yatim Mandiri Malang 


Model manajemen 
dan administrasi 
modern dalam 
Z1SWAF: Yatim 
Mandiri Malang 


Melakukan 
Analisis tentang 
Model manajemen 
dan administrasi 
modern dalam 
Z1SWAF di Yatim 
Mandiri Malang 


-Mampu 
melakukan 
penelitian 
dengan benar 
-Mampu 
menyajikan 
laporan 

penelitian secara 
tepat dan akurat. 


-Discussion 

-Analysing 


Ketepatan 
Analisis dan 
Identifikasi 


1 kali 
pertemuan 


Hash Observasi dan Wawancara 


13 


Tatap Muka: 13 


















Memahami model 
manajemen dan 
administrasi modem 
dalam Z1SWAF di 
Pesantren Sidogiri 
Pasuruan 


Model manajemen 
dan administrasi 
modern dalam 
Z1SWAF: 
Pesantren Sidogiri 
Pasuruan 


Melakukan 
Analisis tentang 
model manajemen 
dan administrasi 
modern dalam 
Z1SWAF di 
Pesantren Sidogiri 
Pasuruan 


-Mampu 
melakukan 
penelitian 
dengan benar 
-Mampu 
menyajikan 
laporan 

penelitian secara 
tepat dan akurat. 


-Discussion 

-Analysing 


Ketepatan 
Analisis dan 
Identifikasi 


1 kali 
pertemuan 


Hash Observasi dan Wawancara 



4 





14 


Tatap Muka: 14 


















Memiliki wawasan 
tentang Model 
manajemen dan 
administrasi modem 
dalam ZlSWAFdi 
Pesantren Tebuireng 
Jombang 


Model manajemen 

dan administrasi 

modern dalam 

Z1SWAF: 

Pesantren 

Tebuireng 

Jombang 


Melakukan 
Penelitian singkat, 
membuat laporan 
Analisis tentang 
Model manajemen 
dan administrasi 
modern dalam 
ZlSWAFdi 
Pesantren 

Tebuireng Jombang 


-Mampu 
melakukan 
penelitian 
dengan benar 
-Mampu 
menyajikan 
laporan 

penelitian secara 
tepat dan akurat. 


-Field 

Research 

-Discussion 


Ketepatan 
Analisis dan 
identifikasi 


1 kali 
pertemuan 


Hasil Observasi dan Wawancara 


15 


Tatap Muka: 15 


















Memahami Kelebihan 
dan kekurangan 
manajemen dan 
administrasi modem 


Kelebihan dan 
kekurangan 
manajemen dan 
administrasi 
modern 


Melakukan 
Analisis tentang 
kelebihan dan 
kekurangan 
manajemen dan 
administrasi 
modern 


- Menjelaskan 
Kelebihan dan 
kekurangan 
manajemen dan 
administrasi 
modern 


-Discussion 

-Analysing 


Ketepatan 
Analisis dan 
identifikasi 


1 kali 
pertemuan 


Semua materi 


16 


Tatap Muka: 16 


UAS 















5 





